1 


Hukum Membaca Al-Qur'an Tanpa Wudhu? 

Terkadang kita lupa atau kurang mengetahui bahkan tidak 
mengetahui sama sekali mengenai bagaimana hukumnya jika kita 
membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudhu. Pada 
ksempatan kali ini marilah kita mempelajari mengenai hukum orang 
yang membaca Al-Qur’an sementara dia dalam kondisi tidak 
berwudlu’, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? 

Seseorang boleh membaca Al-Qur’an tanpa wudlu’ bila 
bacaannya secara hafalan sebab tidak ada yang mencegah 
Rasululloh membaca Al-Qur’an selain kondisi junub. Beliau pernah 
membaca Al-Qur’an dalam kondisi berwudlu’ dan tidak berwudlu’. 

Sedangkan terkait dengan Mushhaf, maka tidak boleh bagi orang 
yang dalam kondisi berhadats untuk menyentuhnya, baik 
hadats kecil maupun hadats besar. Alloh Ta’ala berfirman, yang 
artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang 

disucikan.” ( QS. Al-Waqi’ah: 79). Yakni orang-orang yang suci dari 
semua hadats, najis dan syirik. 

Di dalam hadits Nabi Shalallaahu alaihi wasalam yang dimuat di 
dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amru bin 
Hizam, beliau menyebutkan, "Tidak boleh menyentuh Al-Qur’an 
kecuali orang yang dalam kondisi suci. ” 

Hal ini merupakan kesepakatan para Imam kaum Muslimin bahwa 
orang yang dalam kondisi berhadats kecil ataupun besar tidak 
boleh menyentuh Mushhaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti 
mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia 
menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. 

(Sumber Rujukan: Kumpulan Fatwa-Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan, Dalam Kitab 

Tadabbur Al-Qur’an, hal. 44.) 


Biodata Penulis 


Akmad Zaki Muhyiddin. yang akrab dipanggil dengan 
sebutan Mas Zaeky adalah seorang yang dilahirkan di 
Lumajang, tepatnya pada tanggal 22 Septembser 1935. Saat 
ini penulis berdomisili di Dusun Krajan (selatan pasar) Desa 
Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. 
Penulis tertarik dalam bidang Komputerisasi pada awal tahun 
2009. namun penulis tidak mengikuti pendidikan yang formal dalam bidang ini. 
penulis menekuninya secara autodidak. 

Pada saat ini. penulis sedang menyelesaikan jenjang SI di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Syarifuddin (STAIS) Wonorejo Lumajang. Adapun jurusan yang 
sedang penulis tekuni adalah Tarbiyah. prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Adapun No. Tip yang bisa dihubungi 085859266621 atau Email 
achmadzacky54@yahoo.com. atau Blogg http://maszakiachmad.blogspot.com. 



